Pelajaran 8 


Mari Berperilaku 
Terpuji 




Assalamualaikum 


Menurutmu, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di atas? Apakah 
yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagimu? Mengapa? 

Pada pelajaran ini kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, 
rendah hati dan hemat. Semua sikap itu diperintahkan oleh Allah Swt.. Silakan 
mempelajarinya! 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 






























Gemar Membaca 



Amati dan ceritakan gambar berikut! 


Bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan 
mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai 
macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar membaca 
antara lain: 

1. menjadikan kita pintar; 

2. menambah pengetahuan dan informasi; serta 

3. memperbanyak ide. 


4 i- 


Kegiatan 


fi 



Insya Allah, aku bisa! 

Ayo, ceritakan pengalamanmu membaca buku di perpustakaan! 


80 Kelas IV SD/MI 





















Pantang Menyerah 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Anak-anak, pemahkah kamu bayangkan, jika hams berangkat ke sekolah dengan 
menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? 
Pemahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak 
yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui 
kesulitan. Mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. 

Bukti sikap pantang menyerah antara lain: 

1. tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, dan 

2. suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. 


Kegiatan 


E 


t c 

ii ? l! 



Insya Allah, aku bisa! 

Ayo, ceritakan pengalamanmu mengerjakan tugas sekolah di mmah! 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 









Rendah Hati 


Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Bagaimana sikapmu terhadap pengemis yang berdiri meminta-minta di depan 
rumahmu? 

Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. 
Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannnya di hadapan orang miskin. Orang 
yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai 
orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena 
sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. 

Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 

1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. 

2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. 

3. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 

4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 

5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 

6. Bersikap tenang dan sederhana. 


82 Kelas IV SD/MI 



















Kegiatan 





Amati dan ceritakan gambar berikut! 



Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan 
air untuk mandi, wiidu dan lain-lain. Oleh lcarena itu, kita harus hemat dan tidak boros 
( mubazir ) menggunakannya. Cara menghemat air adalah : 

1. menutup kran air sesudah menggunakannya ; dan 

2. mengambil air secukupnya dari gayung. 

Selain air, kita juga hams menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan 
uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 












^ ur- 


"t s- 


Kegiatan 



Rangkuman 


1. Allah Swt. mewajibkan setiap muslim/muslimah untuk menuntut ilmu. 
Sedangkan kunci utama untuk menuntut ilmu adalah gemar membaca. 

2. Setiap muslim/muslimah hams memiliki sikap pantang menyerah. Sikap 
pantang menyerah mempakan cermin dari kesabaran. 

3. Sikap rendah hati pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti berikut ini 

a. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu. 

b. Menghargai orang lain, dan tidak suka menghina. 

c. Tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 

d. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 

e. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 

f. Bersikap tenang dan sederhana. 

5. Hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Tidak berlebihan dan 
tidak pelit. 

6. Lawan hemat adalah boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebih- 
lebihan. Boros itu sangat memgikan. Allah membenci anak yang boros. 


84 Kelas IV SD/MI 
















A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

1. Apa manfaat membaca? 

2. Sebutkan tiga contoh perilaku rendah hati! 

3. Sebutkan tiga contoh perilaku boros! 


B. Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini, sesuai dengan 
keyakinanmu! 


No 

Pernyataan 

Jawaban 

Alasan 

S 

TS 

TT 

1 

Aku suka membaca, sehingga bila ada 
kesulitan pelajaran aku bisa mencari 
jawabannya. 





2 

Raj in belajar termasuk sikap pantang 
menyerah yang haras kita miliki. 





3 

Suka mencontek bukan perilaku pantang 
menyerah yang baik bagiku. 





5 

Aku suka memamerkan harta kekayaan. 
Ini sebagai caraku bersyukur kepada 
Allah. 





6 

Berbagi kepada teman termasuk perilaku 
pemborosan yang dilarang oleh Allah. 





7 

Aku suka bermain sampai kelelahan dan 
tidak belajar. Hal ini menuratku sebuah 
pemborosan. 





8 

Menabung menuratku sebuah perilaku 
hemat. 






S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
TT = Tidak Tahu 


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 























C. Ayo Praktikkan 

1. Ayo, praktikkan sikap rendah hati kepada temanmu! 

2. Ayo praktikkan sikap gemar membaca dengan meminj am buku di perpustakaan! 

3. Ayo praktikkan sikap hemat dengan menabung! 



86 Kelas IV SD/MI 








